AL BUROJ 

(Gugusan Bintang) 

Surah ke-85 
22 Ayat. Makkiyyah 

Dengan nama Alloh Yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang. 

1. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang, 

2. dan hari yang dijanjikan, 

3. dan yang menyaksikan dan yang disaksikan. 

4. Binasalah orang-orang yang membuat parit 
(yaitu para pembesar Najran di Yaman), 

5. yang berapi (dinyalakan dengan) kayu bakar, 

6. ketika mereka duduk di sekitarnya, 

7. sedang mereka menyaksikan apa yang 
mereka perbuat terhadap orang-orang yang 
beriman. 

8. Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin 
itu hanya karena (orang-orang mukmin itu) 
beriman kepada Alloh Yang Maha Perkasa lagi 
Maha Terpuji, 

9. yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; 
dan Alloh Maha Menyaksikan segala sesuatu. 

10. Sesungguhnya orang-orang yang 

mendatangkan cobaan atau fitnah kepada orang- 
orang laki-laki beriman dan orang-orang 
perempuan beriman kemudian mereka tidak 
bertobat, maka bagi mereka azab Jahannam dan 
bagi mereka azab (neraka) yang membakar. 

11. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan 
mengerjakan amal-amal yang saleh bagi mereka 
surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; 
itulah keberuntungan yang besar. 

12. Sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar 

13. Sesungguhnya Dialah yang memulai 
penciptaan (makhluk) dan yang menghidupkannya 
(kembali). 

14. Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha 
Pengasih, 

15. yang mempunyai 'Arsy, lagi Maha Mulia, 

16. Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendaki- 
Nya. 

17. Sudahkah datang kepadamu berita bala 
tentara, 




Suratul Buruj 



Bismil lahir rahmanir rahTm 

danyang danyang dijanjikan dan gugusan mempu- demi 

disaksikan menyaksikan 2 hari 1 bintang nyai langit 

Wassama-i dzatil buruj (1) Walyaumil mau'ud (2) Wasyahidiw wamasyhud 

<$> > a, O P O M 

atas- me- ke- kayu mem- api pembuat kaum/ dibu- 

nya reka tika 5 bakar punyai 4 parit orang-2 nuh 3 

(3) Qutila ash-habul ukhdud (4) Annari dzatil waqud (5) ldz-hum 'alaiha 

'jLiS ^j O ^Jr^ i & & f*^j O ^ 

mereka dan menyak- terhadap orang-2 mereka apa atas dan duduk 

menyiksa tidak 7 sikan yang beriman perbuat yang mereka 6 

qu'ud(6) Wahum 'ala ma yaf'aluna bilmu k minina syuhGd (7) Wama naqamu 

a 5 cjjij' 0) 'j~^ji o' 

kera- bagi-Nya/ yang Maha Maha- kepada mereka bah- kecu- di antara 

jaan mempunyai 8 Terpuji perkasa Alloh beriman wa ali mereka 

minhum illi ayyu k minu billahil 'azlzil hamTd (8) AlladzT lahu mulkus 

0-4 O ‘tljh J f S? ^'j OfJ*^'j 

orang-2 sung- Maha Me- se- segala atas dan dan langit 

yang guh 9 nyaksikan suatu Alloh bumi 

samawati wal-ardh wallahu 'ala kulli syai-in syahid (9) Innal ladzina 

% p? $ / 9^'j 

dan bagi neraka azab maka bagi mereka ti- kemu- dan orang-2muk- orang-orang mereka 
mereka Jahanam mereka bertobat dak dian min perempuan mukmin laki-2 memfitnah 

fatanul mu k minina walmu k minati tsumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannama walahum 



r 1 



(A* P k o 



'adzabul harriq (10) Innal ladzina amanu wa'amilush shalihati lahum 



kekuatan sung- besar keberun- demiki- sungai- bawah- dari meng- surga- 

(azab) guh 11 tungan an /itu sungai nya alir surga 

jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fauzul kabir (11) Inna bathsya 

OP4' 33 ' % 

Maha Maha dan dan Dia Dia mulai Dia sung- benar-2sa- Tuhan 

14 Pengasih Pengampun Dia 13 mengulangi menciptakan guh Dia 12 ngatkeras kamu 

rabbika lasyadid (12) Innahu huwa yubdi-u wayu'id (13) Wahuwal ghafurul wadud (14) 

YP ko &A ji 0% Q 32 j'i 

bala- berita datang apa- Dia ke- terha- ber- MahaTer- 'Arsy mem- 

tentara padamu kah 16 hendaki dapapa buat 15 puji/Mulia punyai 

Dzul 'arsyil majTd (15) Fa'alul lima yurTd (16) Hal ataka hadTtsul junud 





